





























































Loekisan djiwa
Poedjiankoe..... Adinda.
1.
Dari Kramat ke Pasar Baroe,
Pergi melantjong tergesa-gesa. 
Selamat beroentoeng pertemoean baroe.
Kanda do'akan adinda sentosa.
2.
Adinda moestika sitanglong negeri.
Parasmoe tjantik remadja poeteri.
Sifatmoe angkoeh, bidjak bestari.
Sangat beroentoeng didjadikan isteri.
3.
Sifatmoe sempoerna, manis roepawan.
Tinggimoe sedang, moeda bangsawan.
Tanda menoendjoek sifatmoe setiawan.
Bila koepandang hati tertawan.
4.
Bila adinda tersenjoem tertawa.
Menggontjangkan hati oelama dan dewa.
Hati mengadjak menjoeroeh membawa.
Tjintapoen mengalir kesegenap djiwa.
5.
Sekali dipandang soekar diloepa.
Tak ingat iboe ataupoen bapa.
Biar melarat doeka nistapa.
Asal bersamamoe, tidak mengapa.
6.
Kalau kepasar diwaktoe pagi.
Djangan lama balik sebentar.
Kalau adinda kemana pergi.
Panggilkan kanda boeat pengantar.
A. Ar.


TOKO,,PASARSENEN"


Kolonisatie boeat
Intellectueelen ?


WACHTER, WAT IS
ER
VAN DEN NACHT !
Didalam soerat-soerat kabar
kota ini, telah beberapa kali toe¬
lisan-toelisan sementara orang
jang mengandjoerkan kaoem
intellectueelen bangsa kita soe¬
paja soeka masoek sadja kedalam
tanah kolonisatie disamboet de¬
ngen seger dan senang. Katalah
sadja, seorang mendjadi girang
karena masih ada penoelis jang
soeka mengandjoerkan probleem
,,mimpi" itoe tapi sajanglah, tia¬
dalah terdapat pemimpin-pemim¬
pin journalist jang lebar penge¬
tahoeannja soeka menggoenakan
otaknja jang entjer, apa poela
kalau journalist jang keloearan
Europa.
Sebagai djoega orang keba¬
njakan jang tidak tahoe menaoe
hal itoe, laloe dengan spontaan
kita seperti toeroet sadja ber¬
djingkrak dan bersenang, ka¬
lau boleh menjamboet propa¬
ganda „kolonisatie boeat Intellec¬
tueelen dengan kegirangan dan
kehormatan, seraja mengatakan,
masih poela ada pikiran dan
otak-otak latent mendjadi ter¬
boeka dan terang, katanja
....
Dengan teroes terang, kita ba¬
gaimana djoega orang nanti maoe
mengatakan kritis anggapan kita
tentang itoe, kita dengan sepe¬
noeh-penoehnja tidak bisa men¬
tjotjokki propaganda sematjam
itoe.
Sedangkan ditanah toempah
darah kita beloem ada atoeran
Leerplicht sebagaimana leer¬
plichtwet soedah berlakoe di
Nederland l.k. tigapoeloeh tahoen
lamanja, soedahlah moelai ada
seorang doea orang disini jang
mengembangkan, adalah lebih
baik kalau kaoem intelectueelen
Indonesia dikirimkan sadja keta¬
nah kolonisatie.
Sementara riboe orang-orang
jang soedah mendapat kepan¬
daian sedikit-kesedikit itoe akan
disoeroeh keloear ke tanah ko¬
lonisatie, sehingga masjarakat
kita kemoedian lantaran itoe ter¬
sapih dari pada kaoem intelect
jang seharoesnja memberi pim¬
pinan apa-sadja oentoek masja¬
akat.


Mengapa tidak lebih baik men¬
tjari daja oepaja, soepaja masja¬
rakat kita ini dibangoenkan, soe¬
paja kaoem intellect-intellect kita
itoe tidak tidoer njenjak dengan
teroes-teroesan, dan kemoedian
mengadakan initiatief jang gezond,
memimpin tempat pergaoelannja
hingga achirnja kaoem intellec¬
tueelen jang soedah mero¬
sot kedoedoekannja itoe bisa
berkata: „Geeft ons werk".
dan kita bisa mamberi pekerdjaan
jang diminta itoe.
Beloem ada leerplicht-boleh
dikata beloem tjoekoep adanja
kaoem jang mempoenjai intellect
ditanah kita ini
...
en toch
soedah ada kaoem jang membikin
kegemparan dan andjoeran, soe¬
paja intellectueelen dikirimkan
ketanah kolonisatie sadja.
Bagaimanakah kiranja nanti,
kalau di Indonesia soedah diada¬
kan Wet leerplicht Kese¬
moeannja aburienten jang soedah
mendapat intellect tetapi laloe
tidak lakoe itoe.... apa di¬
soeroeh menaiki goenoeng-goe¬
noeng sadja oentoek memegang
tjangkol. oleh karena intellectnja
didjoeal kepada Maatschappijnja
soedah tidak lakoe ?
Sjoekoerlah, kalau demikian
adanja, dan semoeanja kaoem
terpeladjar soeka dan ridla hati
boeat memegang tjangkol, te¬
tapi, .... kita meminta leerplicht
doeloe boeat anak Indonesia.
Tiap-tiap wakil kita didalam
Volksraad hendaknja memintakan
kewadjiban mendapat pengadja¬
ran itoe.
Tjoekoeplah
adanja
alasan
oentoek
mendapatkan
itoe,
asalkan sadja kita tidak
berhentinja meminta dengan
frappez frappez toujour. Kalau
masih bisa mendapat wet leer¬
plicht itoe, sebab katanja tjatjah
djiwa Indonesia itoe terhitoeng
miljoenan
....
wel, dan kita
minta kewadjiban itoe dengan
tawaran sedikit.
Kita minta leerplicht boeat
anak anaknja rajat negeri, jang
bapaknja terhitoeng kaoem me¬
ngerti hoeroef (alfabeet).
Mann kann es probie¬
ren.


(Boleh tjoba.)


Zibrail !


PENGANIAJAAN DALAM
PENDJARA.
Dalam roemah pendjara di So¬
lo telah terdjadi soeatoe penga¬
niajaan jang mendirikan boeloe
roma. Seorang hoekoeman sem¬
bilan boelan bernama Kartolesono
telah dianiaja oleh collega sendiri
orang hoekoeman lain, jalah Soe-
radi, Sonoredjo, Kartodikromo,
Sojod dan beberapa orang poela.
Kartolesono telah ditiarapkan
badannja, kemoedian disakiti dan
moeloetnja diberi makanan beroe¬
pa kotoran manoesia... Akibat
siksaan itoe Kartolesono kini di¬
rawat dalam roemah sakit Bale
Koesala (Ziekenzorg) di Mang¬
koenegaran.
Menoeroet kabar sebabnja pe¬
nganiajan itoe, karena Kartolesono
didakwa sebagai seorang spion.
Tentoe sadja Soeradi cs akan
dimadjoekan didepan pengadilan
entoek perboeatannja itoe, toelis
M.J. Redacteur S.O. di Vorsten¬


landen.


TANDJOENG PRIOK.
Akan dikoeatkan.
Pelaboehan Tandjoeng Priok
berhoeboeng dengan soal defensie
akan diperkoeatkan. Sekarang le¬
bih landjoet dikabarkan, bahwa
pelaboehan itoe akan diperloeas,
sehingga semoea kapal perang
jang berlaboeh dipelaboehan itoe
dapat berlaboeh disoengai Tjilin¬
tjing.
Lebih djaoeh bahwa 3 k.m.
dari pelaboehan itoe terletak tem¬
pat militair Tjilintjing.
MEMPERKOSA GADIS ?.
Achirnja dibebaskan
Menoeroet oedjar pembantoe
S.P. Landraad di Keboemen telah
memeriksa perkara seorang Tiong¬
hoa jang ditoedoeh memperkosa
gadis dibawah oemoer.
Sesoedah Landraad mengadili
dengan teliti, maka raad berper¬
dapatan, itoe terdakwa tidak ke¬
dapatan kesalahannja, berachir
dibebaskan.


Minjak Ramboet


Palm-Boom 


KWALITEIT BAIK 
SERTA
 HAROEM


Manufacturen Mode
Artikelen en Batik Handel
Berdagang besai roepa2 barang 
Manufacturen en batik2
Persediaan jang paling tjoekoep
Kwaliteit barang tinggi, harga moerah. 
Tjobalah toean2 dan njonja2
koendjoengin


TOKO „PASARSENEN"
PASAR SENEN 159 en 159A, TELF. 2467
BATAVIA—CENTRUM


PARINDRA DI POELOELAOET.
Tjabang telah
didirikan.
Poelau Laoet, soeatoe poelau di
dekat pantai Borneo Selatan Daja,
telah didirikan tjabang Parindra
dengan oesahanja. Tjabang ini
berkedoedoekan di Kota Baroe
kota poelau itoe.
Antara oesaha-oesaha Parindra
jang toeroet didirikan adalah
Roepelin, Surija Wirawan dan
Pemberantasan boeat hoeroef.
KETJOERANGAN DI KANTOR
Ass. Res.
Dalam kantor Assistent-resident
bagian Burgelijke Stand di Djom¬
bang sekarang diketahoei orang
ketjoerangan jang dilakoekan oleh
seorang klerk pada kantor terse¬
boet, toean K. jang sekarang se¬
dang meringkoek dalam tahanan.
Oentoek mendjaga beresnja pe¬
njelidikan politie, maka tjoekoep¬
lah kabar ini sekian sadja, oedjar
S.O.
— O —
KOELI KONTRAK.
Selama minggoe jl oleh Zuid¬
en West Sumatra Syndicaat di
Djakarta telah diterima boeat
koeli kontrak d.a. Asik, Soeandi,
Minta asal dari res Priangan
dan Tirto dari res Cheribon.
— O —
PERBOEATAN MESOEM
Pemeriksaan di¬
moendoerkan.
Toean mr. K. sebagaimana
pembatja mengetahoei soedah di¬
persalahkan poela berlakoe me¬
soem dengan seorang anak lelaki
dibawa oemoer, jang mestinja se¬
karang dimadjoekan dimoeka Raad
van Justitie, karena beberapa hal
pemeriksaannja dioendoerkan sam¬
pai beberapa hari lagi.
— O —
HOEROE - HARA
Moerid2 Tionghoa
mengganggoe poli¬
tie
Menoeroet Sumatra-Post
di
Medan telah terdjadi hoeroe-ha¬
ra dimoeka bureau politie bagian
reserse oleh karena moerid-moe¬
rid sekolahan Tionghoa dan be¬
berapa goeroenja memprotest ke¬
ras atas tindakan politie bagian
reserse dan politiek, jang nenahan
seorang goeroe sekolahan itoe.
Moerid moerid ini begitoe be¬
rani hingga mereka boekan sadja
mengedjek politie-politie jang ada
disitoe, tapi djoega melontari ba¬
toe djoega. Hal ini jang semoela
dioesahakan soepaja dapat dibe¬
reskan dengan damai, telah tidak
dapat berhasil, sehingga politie
bertindak keras oentoek menge¬
njahkan moerid-moerid Tionghoa
dari sitoe. Beberapa poekoelan
dikenakan sehingga tidak lama
kemoedian orang2 jang berkeroe¬
moen itoe boebaran.
Kemoedian kabarnja seorang
goeroenja lain ditangkap lagi oen¬
toek diperiksa.
— O —
TARIEF S.S


Ak¬


an¬


dinai¬


kk¬


an?


Kita dapat kabar bahwa moe¬
lai tg. 1 Januari 1938 S.S. akan
menaikkan tarief pengangkoetan
karet, thee dan kina. Kenaikkan
tarief ini telah diroendingkan de¬
ngan organisatie2 cultuur-cultuur
itoe, dan sebagai sebab kenaik¬
kan itoe dinjatakan bahwa seka¬
rang S.S. terlaloe banjak perloe
mengeloearkan ongkos2 teroeta¬
ma oentoek steenkool begrooting
400 riboe.
Kenaikkan tarief lain-lainnja
sama sekali tidak mendjadi roen¬
dingan.
— O —
OELANGAN TERA.
Directeur Economische Zaken
telah menetapkan dengan besluit¬
nja ulto Dec. 1937 No. 174071 B
bahwa:
Tanda pengesjahan boeat tera
dan oelang tera (herijk) selama
tahoen 1938 jalah hoeroef Gotisch
,,h" jang berdiri tegak
(recht¬


standing) dalam satoe lingkoengan
jang beroedjoeng lima dengan be¬
res (regelmatig).
2. tanda pengesjahan jang di¬
tetapkan dalam tahoen 1937 ber¬
lakoe sampai penghabisan boelan
November 1938.
3. tanda pengesjahan akan di¬
bentoek dalam 4 grootten, de¬
ngan begitoe roepa, sehingga
djarak dari hoekpunten (dari hoe¬
roef) sampai garis masing2 10,
6, 5, dan 2 m.m.
Tanda tera jang mengatakan
tidak dibenarkan jaitoe tjap drie¬
hoek (oedjoeng tiga) pakai garis
jang berdiri tegak.
— o —
LUIERMAND BOEAT
IBOE-IBOE.
Dari anak-anak
jang dilahirkan
dalam hari bersa¬
maan dengan poe¬
tera (poeteri) Prin¬
ses Juliana.
Di ini kota ada dikandoeng ni¬
atan boeat kasikan satoe luier¬
mand (tempat taro pakaian d.s.)
pada iboe-iboe dari anak-anak
jang dilahirkan bersamaan hari¬
nja dengan Prinses Juliana poe¬
nja poetera (poeteri). Siapa jang
sympathie pada maksoed ini dan
ingin berikan soembangannja an¬
tara lain-lain boleh beroeroesan
pada njonja J.M. de Snoo di
Van Heutsplein 20 d.l.l
— O —
KADERSCHOOL INFANTERIE.
1000 orang cursisten.
Dalam kaderschool infanterie
di Magelang telah masoek 1000
orang cursisten oentoek peladja¬
ran kader lebih tinggi, goena ke¬
perloean perloeasan barisan in¬
fanterie.
NJONJA Dr. RATULANGI
Didenda F 10— se¬
bab menghina.
Landraad Soekaboemi mendja¬
toehkan hoekoeman denda F 10
atas diri njonja Dr. Ratulangi se¬
bab menghina toean J. Monopo.
Poetoesan ini diterima oleh
njonja terseboet.
— O —
REM MOLOET KOTOR ZEG!
Koeli S.S. boekannja
babi. Autoriteit
S. S. bertindak -
streng sedikit.
Beberapa hari jang laloe, se¬
orang Belanda Indo Nama W.
Monteur B.P.M, dari Soekaboe¬
mi telah belaga, berani menge¬
loearkan moeloet kotor terhadap
koeli-koeli plaats S.S. jang be¬
kerdja di station Koningsplein.
Waktoe itoe Belanda toeroen,
ia perentah beberapa koeli me¬
ngangkat beberapa peti jang be¬
sar, jang isinja perkakas jang
perloe dengan pekerdjaannja se¬
bagai Monteur.
la perentah koeli-koeli plaats
S.S.
sambil berkata: Peti
jang besar diam¬
bil,
babi!
Koeli S.S. jang mendengar itoe
sama seperti tidak ada apa-apa¬
nja sadja, perentah ditoeroet de¬
ngan baik.


Autoriteit S.S. perloe bertin¬
dak streng, djangan sampai ada
penoempang jang seperti itoe
bisa merendahkan koeli-koeli
dengan oetjapan babi, koeli-koe¬
li itoe djoega pegawai gouverne¬
ment.
Rem moeloet kotor, zeg!
BOEDI KEMOELIAAN.
Mengadakan hadiah.
Kita mendengar kabar, siapa2
orang miskin jang dirawat di Boe¬
di Kemoeliaan, bila sama waktoe¬
nja beranak (bersalin) dengan
Poeteri Juliana, akan dihadiakan
randjang dari kajoe dan pakaian.
Barang hadiah itoe, sedia ada
di Boedi Kemoeliaan, bagi orang
pers boleh melihatnja.
PIDATO TAHOEN
BAROE.
Oleh toean
Van
den Rusche.
Vice President Raad van Indie 
toean Van den Rusche, nanti pada
tanggal 31 December moelai djam
8. 15 malam, akan mengadakan
pidato berhoeboeng
dengan ta¬
hoen baroe.
MENGHADAPI TAHOEN
BAROE.
„Penoentoan"
de¬
ngan kertas baroe.
Penerbitan ini kali, kita pakai
kertas jang agak menjenangkan
pembatja, sebagai menjamboet ke¬
datangan tahoen baroe.
Dilain kalinja, kita ichtiarkan
„Penoentoen"
ditjetak dengan
kertas jang lebih baik dari pener¬
bitan pertama dan kedoea.


CLICHE FABRIEK


NAGATO
NAAMPLATEN
CLICHE'S
NAAMBORDEN
INSIGNE'S
TEEKENNGEN
EMBLEMEN
STEMPELS


TJAP


2 ANAK


Hidangan


JOURNALISTIEK TJAP
„REBAB".....
Djangan begitoe, wa¬
hai toean Tabrani!
Tak antara lama jang liwat,
toean Tabrani Hoofdredac¬
teur. Pemandangan telah menga¬
dakan lezing tentang Journalis¬
tiek dihadapan satoe consortium
tamoe2 digedoeng P.P.P.I.
Dalam lezingnja itoe, seolah¬
olah menakoet-nakoeti kepada
kaoem wartawan, soepaja dja¬
ngan berani menamakan dirinja
Journalist, kalau tidak keloearan
dari A.M.S. atau H.B.S. atau
Gymnasium.
Kalau tidak mempoenjai voor¬
opleiding jang sematjam itoe, ma¬
ka anggapan toean Tabrani.
Journalist tidak ada goenanja, de¬
ngan lain perkataan Journalist
sematjam itoe seolah-olah hanja
dibawah telapak kaki toean Ta¬
brani sadja.
Toean Tabrani loepa barang¬
kali.
Apa toean Zentgraaff, toe¬
an Saeroen dan toean Para¬
da Harahap itoe keloearan
dari A.M.S.—H.B.S. atau Gym¬
nasium?
Menoeroet setahoe Ladi ketiga
beliau itoe tidak sama sekali ada
mengantongi diploma itoe. Ma¬
lah toean Saeroen dan Parada
sendiri mengakoei jang dia hanja
keloearan dibawah pisang-school.
Tetapi.... ja sekali lagi teta¬
pi, Java Bode, Pemandangan
Bintang Timoer doeloe bila di¬
banding dengan Pemandangan
ang dipegang oleh toean Tabra¬
ni sekarang, bagaimana?
Ada jang lebih menarik hati
Ladi, jaitoe toean Tabrani me¬
nerangkan didalam lezingnja, bah¬
wa tanah Madoera itoe ada¬
lah negeri kapok jang nomor
wahid di Indonesia ini.
Boleh djadi djoega toean Tab¬
nari keliroe atau loepa alias ti¬
dak tahoe.
Tetapi kiranja satoe kemoes¬
tahilan toean Tabrani tidak ta¬
hoe, jang ressort Noordkust Dja¬
wa Tengah teroetama Japara,
Pati etc. disitoe kapok jang
nomor wahid bin nomor hidji
bin nomor satoe.
Di Madoera, ialah djagoeng
jang nomor one, garam—sate
dan soto Madoera itoe nomor
berikoetnja.
Ladi koeatir Journalistiek toe¬
an Tabrani hasil dari Munchen
itoe orang bisa katakan Journa¬
listiek tjap „REBAB" sebab di
anggap orang penoeh dengan
blunder.
Tahoe pembatja REBAB?
Boleh tanja ame mamang
Zentgraaff atau ame boeng
Saeroen dan boeng Parada
Harahap !
Djangan begitoe wahai toean
Tabrani !
Jah.
 ....
doenia-doenia !
LADI.


TIJPEWRITING COURSE
„THE SPEED“
Petjenongan 21 Batavia-Centrum.


Akan beladjar typen blindsysteem
10 djari, dengan garantie tempo
sependek-pendeknja, datanglah pa¬
da adres kita.


Bisa dapat beli diantero tempat
dan pada Hoofd-depot
SOUW HAN JAM
Gang Djati-Baroe No. 61
(Tanah-Abang) Batavia-Ctr.


Awas selamanja liat merk diba¬
wah kepala djadi enteng tida
koreng ramboet djadi gemoek,
item, lemes, matikan koetoe dan
ilangken ketoembe.


Keloearan
Roemah obat
Jo Tek Tjoe






















































































































































































































